Allah Yang Maha Kaya 


Yang Maha Kaya .. Mencukupkan ummat manusia dari 
kemiskinan dan kebutuhan mereka, tidak berkurang dari-Nya 
pemberian-Nya, dan tidak membutuhkan bantuan hamba-Nya, 
sebagaimana dalam hadis qudsi: "Seandainya semua orang dari 
awal sampai akhir, manusia dan jin, mereka berdiri di satu 
tempat lalu mereka meminta kepada-Ku, maka akan aku beri 
setiap permintaan mereka, dan itu sedkitpun tidak mfit^gurangi 
apa yang Aku miliki, kecuali ibarat jarum yang dicelupkan ke 
samudera. (HR. Muslim) 






